MIEET YOUR 


“Tetapi Petrus berkata: “Emas dan perak tidak 
ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan 
kepadamu: Demi nama Yesus Kristus, orang 


12 


Nazaret itu, berjalanlah!” Lalu ia memegang 
tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. 
Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang 
itu.” (Kisah Para Rasul 3:6-7). 

Ayat tersebut menunjukkan bahwa ketika 
kita bertemu dan mengandalkan Tuhan maka kita 
akan memiliki kuasa perubahan dalam hidup kita, 
bahkan juga bisa mengubah hidup orang lain. 

Ketika ia bertemu dengan Tuhan Yesus, Petrus 
berubah dari seorang penjala ikan menjadi penjala 
manusia, dari mengandalkan emas dan perak 
menjadi mengandalkan Tuhan, dari berpaku pada 
standar hidup duniawi kepada sukacita sorgawi. 

Namun, apakah Petrus selalu berhasil dalam 
membangun imannya yang luar biasa ini? Petrus 
pernah juga mengalami kegagalan (Matius 14:28- 
30). Iman Petrus terbentuk secara progresif. Petrus 
pun mengalami latihan iman. 

Setiap anak Tuhan pasti pernah mengalami 
kegagalan karena kita bukanlah malaikat, tetapi 
kegagalan tersebut hendaklah menjadi guru bagi 
kita untuk membuat kita bangkit kembali. 


MEI YOUR 


Meski gagal, Petrus bangkit kembali dan 
belajar dari kekurangannya. Ia pun mengalami 
perubahan kehidupan yang luar biasa. Dia tercatat 
sebagai rasul yang pemberani sampai meminta 
untuk mati dengan disalib terbalik. 

Apa arti iman bagi orang Kristen? Sebuah 
sumber mengatakan bahwa “FAITH” merupakan 
kepanjangan dari Forsaking All, I Take Him, 
yang artinya: meninggalkan segala sesuatu dan 
berpegang kepada Tuhan. Jadi kita harus selalu 
mempercayai Tuhan Yesus dalam setiap aspek 
hidup kita, baik itu dalam keluarga, pekerjaan, 
bisnis dan lain sebagainya. Itulah iman. 

Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah 
bertemu dan beriman kepada-Nya? Apakah kita 
sudah merasakan perubahan hidup dari Tuhan? 
Percayalah, Tuhan sanggup mengubah kita menjadi 
Petrus-Petrus modern jaman ini, yang memiliki 
kuasa untuk perubahan diri dan mengubah hidup 
orang lain menjadi lebih baik. Selamat Natal. Tuhan 
Yesus memberkati. MP (agung/berbagai sumber) 


“Karena begitu 
besar kasih 

Allah akan dunia 
ini, Sehingga Ia 
mengaruniakan 
Anak-Nya yang 
tunggal, supaya 
setiap orang yang 
percaya kepada- 
Nya tidak binasa, 
melainkan beroleh 
hidup yang kekal." 
Yohanes 3:16 


agi hari tanggal 25 Desember, seorang 
Pp anak datang kepada ayahnya. “Dapatkah 

Ayah menunjukkan kepadaku makna 
Natal yang sesungguhnya?” Ayahnya menjawab, 
“Tentu, Anakku. Bersiaplah, kita akan pergi dan 
menemukan makna itu. Jangan lupa, bawalah 
kertas dan pena untuk menulis.” 

Di perjalanan, ayahnya berkata, “Anakku, 
tuliskan setiap orang yang menurutmu sangat 
membutuhkan pertolongan.” Sekalipun heran, 
anak itu belajar menaati perintah ayahnya. Ia 
menuliskan: 


“ Anak laki-laki di JI. Iman memainkan mobil- 
mobilan yang sudah usang. 

“ Seorang Ibu hidup miskin di JI. Pengharapan, 
bersama ketiga anaknya yang masih kecil. 
Sepertinya beberapa potong kue akan sangat 
membantu mereka. 

“ Nenek di Jl. Kasih tampak begitu membutuhkan 
sepasang sandal jepit baru. 


Sang anak menyerahkan catatan itu kepada 
ayahnya dan berkata, “Ayah, sepertinya kita punya 
barang-barang itu di rumah. Mari kita berikan 
untuk mereka.” 

Berdua mereka membungkus barang-barang 
itu lalu kembali untuk memberikannya sebagai 
hadiah. Tawa riang, senyuman bahagia, dan 
ucapan terima kasih terpancar dari wajah mereka 
yang menerima pemberian itu. “Anakku, inilah 
makna Natal yang sesungguhnya. Sebab oleh 


karena kasih, Allah memberikan Natal bagi kita 
melalui kelahiran Putra-Nya ke dunia. Karena 
itulah, Allah ingin agar kita juga membagikan 
kasih,” kata ayahnya. 

“Ayah, aku ingin Natal tahun depan segera 
tiba sebab aku hendak membagikan lebih banyak 
kasih,” sahut sang Anak. 

Ayahnya menjawab, “Tidak perlu menunggu 
sampai selama itu, Anakku. Sukacita Natal tidak 
tergantung pada bulan dan waktu, sebab Natal 
selalu ada di hati kita.” 

Cerita di atas mungkin hanyalah fiktif belaka, 
tetapi biarlah cerita ini berbicara di hati setiap 
kita. Jajaran pohon Natal, alunan lagu Natal, 
semarak acara Natal, atau tumpukan hadiah 
Natal, bukanlah makna yang terutama. Hanya 
oleh karena kasih, Allah memberikan Natal bagi 
umat manusia. Natal ada untuk memberikan 
pengharapan bagi dunia yang sudah tidak lagi 
berpengharapan. 

Sama seperti alasan Natal itu ada, Allah ingin 
agar kita membagikan kasih dan harapan bagi 
mereka yang terlupakan. Allah ingin kita membuat 
senyuman kembali merekah di wajah mereka yang 
lemah dan papa. MV (Linawati Santoso, Pro-M GMS 
Surabaya) 


Tn 


CHRISTMAS FACT 

Tetapi apa katamu..SIAPAkah aku ini? (Yesus 
Kristus - Matius 16:15) 

Menurut sejarah Kristen, Yesus lahir di 
Betlehem Efrata sekitar 4 sM. Kelahiran Yesus 
adalah kegenapan janji bagi keturunan Ishak 
dan juga kegenapan janji bagi keturunan Ismael 
pula (Kej. 25:16). Malaikat menyampaikan kabar 
tersebut kepada para gembala di padang untuk 
datang menyambut-Nya. Di saat yang sama, 
penampakan astronomis bintang disaksikan oleh 
orang Majus. Selama setahun, mereka berjalan 
ke Betlehem untuk bertemu dengan bayi Yesus 
Kristus. Menurut tradisi gereja Timur dan Bapa- 
Bapa gereja, orang-orang Majus adalah 12 
orang raja suku-suku bangsa Arab. Orang Majus 


membawa emas, kemenyan, dan minyak mur, yang 
adalah hasil bumi termahal dan paling berharga di 


jazirah Arabia pada zaman itu. 


KAPAN NATAL SEBENARNYA? 
Telah terjadi distorsi historis dan distorsi 

informasi di kalangan orang-orang Kristen di 

dalam mainstream gereja barat tentang Natal. Ada 


4 


indikasi bahwa kesengajaan mendistorsi fakta natal 
dilakukan supaya figur Yesus Kristus diragukan 
keabsahannya. Ketika Yesus Kristus diragukan 
realitasnya, maka otomatis Kekristenan juga 
diragukan kebenarannya. 

Paul Ernst Jablonski (1693-1757), seorang 
teolog liberal dari Berlin yang pertama kali 
menyatakan bahwa 25 Desember adalah 
perayaan Sol Invictus (lahirnya dewa matahari). 
Data diperoleh dari abad ke-15 dan 16 M tetapi 
kurang berhati-hati dalam argumentasi serta 
kesimpulannya. 

Dom Jean Hardouin, seorang rahib dari 
ordo Benediktus mengatakan bahwa sekalipun 
demikian (perayaan Natal diambil dari Sol 
Invictus), hal itu tidak mengurangi integritas Natal. 


BUKTI-BUKTI NATAL 

Data-data historis harus dikomparasikan antar 
gereja barat dan gereja timur. Keyakinan akan 
natal merupakan keyakinan akan keabsahan Yesus 
Kristus, bahwa Dia benar-benar lahir ke dunia 
melalui rahim seorang perawan Maria. Hal itu 
menjamin ketidakberdosaan-Nya sehingga Ia layak 


menjadi penebus dosa manusia. 

c dan yang pertama dari semua hari 
raya itu adalah hari Natal yang harus 

kamu peringati pada hari ke-25 bulan ke-9.” Sistem 

kalender agama Yahudi, dimulai dari bulan Nissan 

(Maret-April) 9 bulan, sehingga jatuh pada 25 

Desember (kalender Julian). 


Piagam Rasulliyah (70 M), buku ke-5 
bagian 3, menyatakan: “Saudara- 
saudara, peringatilah hari-hari raya, 


di», Baba Demitrius, Coptix Didascalia 
3 Apostolorum, mengatakan, 
“Rayakanlah hari kelahiran Tuhan 


Nas kita, Juruselamat kita, pada bulan ke-4 


Tema 


(Oiyah) tanggal 29.” Tanggal 29 Oiyah 
dalam kalender Oibti (sistem kalender bintang 
Mesir kuno) - 24/25 Tevet 3757 kalender Yahudi - 
25 Desember 5-4 sM (kalender Julian) - 7 Januari 
5-4 sM (kalender Gregorian). 


MIEET YOUR 


“Tetapi Petrus berkata: “Emas dan perak tidak 
ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan 
kepadamu: Demi nama Yesus Kristus, orang 


12 


Nazaret itu, berjalanlah!” Lalu ia memegang 
tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. 
Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang 
itu.” (Kisah Para Rasul 3:6-7). 

Ayat tersebut menunjukkan bahwa ketika 
kita bertemu dan mengandalkan Tuhan maka kita 
akan memiliki kuasa perubahan dalam hidup kita, 
bahkan juga bisa mengubah hidup orang lain. 

Ketika ia bertemu dengan Tuhan Yesus, Petrus 
berubah dari seorang penjala ikan menjadi penjala 
manusia, dari mengandalkan emas dan perak 
menjadi mengandalkan Tuhan, dari berpaku pada 
standar hidup duniawi kepada sukacita sorgawi. 

Namun, apakah Petrus selalu berhasil dalam 
membangun imannya yang luar biasa ini? Petrus 
pernah juga mengalami kegagalan (Matius 14:28- 
30). Iman Petrus terbentuk secara progresif. Petrus 
pun mengalami latihan iman. 

Setiap anak Tuhan pasti pernah mengalami 
kegagalan karena kita bukanlah malaikat, tetapi 
kegagalan tersebut hendaklah menjadi guru bagi 
kita untuk membuat kita bangkit kembali. 


MEI YOUR 


Meski gagal, Petrus bangkit kembali dan 
belajar dari kekurangannya. Ia pun mengalami 
perubahan kehidupan yang luar biasa. Dia tercatat 
sebagai rasul yang pemberani sampai meminta 
untuk mati dengan disalib terbalik. 

Apa arti iman bagi orang Kristen? Sebuah 
sumber mengatakan bahwa “FAITH” merupakan 
kepanjangan dari Forsaking All, I Take Him, 
yang artinya: meninggalkan segala sesuatu dan 
berpegang kepada Tuhan. Jadi kita harus selalu 
mempercayai Tuhan Yesus dalam setiap aspek 
hidup kita, baik itu dalam keluarga, pekerjaan, 
bisnis dan lain sebagainya. Itulah iman. 

Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah 
bertemu dan beriman kepada-Nya? Apakah kita 
sudah merasakan perubahan hidup dari Tuhan? 
Percayalah, Tuhan sanggup mengubah kita menjadi 
Petrus-Petrus modern jaman ini, yang memiliki 
kuasa untuk perubahan diri dan mengubah hidup 
orang lain menjadi lebih baik. Selamat Natal. Tuhan 
Yesus memberkati. MP (agung/berbagai sumber) 


2 8 RABU 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu II 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 


www.mstv.tv www.mstv.tv 
“What You Say” (Re-run) 
Pk. 02.00, 05.00, Before 30 Show 
14.00, 17.00 WIB “Miracles Edition” 
www.mstv.tv Pk.10.00 WIB 
Ps. Sidney M. www.mstv.tv 
“Tentara Allah” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 
Pdt. Philip M. 
@ Recordedat 
MSTV.TV 
@ e 
Tayangan ulang Penang Sena Before30 English 
Ibadah Minggu III Tana h ik | Pk. 08.00 & 11.00 WIB 
GMS Pusat AM rejae www.mstv.tv 
Pk. 08.00, 11.00, @ 
20.00, 23.00 WIB Tayangan ulang 
www.mstv.tv Ibadah Minggu IV (Re-run) 
GMS Pusat Before 30 Show 
@ pk.08.00.11.00 “Miracles Edition” 
“Elishah” 2000 23 oo WIB Pk.15.00 WIB 
Pk.02.00, 05.00, ras www.mstv.tv 


14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 
Pdt. Philip M. 


“Api Penginjilan” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 


Pdt. Philip M. 


Doa Malam 


(Re-run) 

Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.19.30 WIB 
www.mstv.tv 


Pro-M Revolution 
Pk.16.00 WIB 

GMS Main Hall 

Pdt. Judy K. 

“ disertai dengan Healing 
Ministry di akhir ibadah 


Before30 English 
Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


Mawar Sharon 
Women 


Segenap karyawan, staff, fulltimer, dan 
Keluarga besar Gereja Mawar Sharon 


Bahan at 26-27 Desember '16 
& 2-6 Januari '17 
- 


- Ibadah 


Mawar Sharon Women 
28 Desember '16 & 4 Januari '17 


Ibadah Doa malam 
30 Desember '16 


Deklarasi Perpuluhan 
8 Januari 2017 

& Perjamuan Kudus 
15 Januari 2017 


“segala keperluan jemaat 
yang berhubungan dengan 


and penghiburan, tutup peti dan 


pemakaman,bisa menghubungi 


Bp. Tjandra di 083831149688 
Bp. Jacobus di 085108600238 
VTILS 


Pdt. Chris Manusama & Pdm. Yenny Verodika 


PENDAFTARAN 


BIAYA BAGI YANG 
MEMERLUKAN BIS : 


DAN BERKUMPUL DI 


INFORMASI : 


Theophilus, Uskup Kaisarea (115-188 
MI), cicit murid Tuhan Yesus Kristus, 
menyatakan, “Kita harus merayakan 
junjungan kita pada hari apapun yang 

bertanggal 25 Desember (kalender 

Julian). (Magdeeburgenses, cent. 2c6, Hospinian, de 

Orign Festorum Christianorum) 

Hipolitus (170-236 M), Bapa Gereja 

Barat, murid Ireneus-murid Polikarpus- 

murid Yohanes-murid Yesus Kristus.. 

J Y menunjuk pada 25 Desember (kalender 
Ah Julian), mengatakan, “Untuk kedatangan 

Junjungan kita dalam daging, ketika Ia 
dilahirkan di Betlehem, delapan hari sebelum hari 
pertama setiap bulan Januari, hari Rabu, pada 
tahun ke-42 pemerintahan Agustus, 5500 tahun dari 
Adam.” 
mw. Wonografi/ kalender Romawi kuno di 

as NN tahun 354 M terdapat kutipan tentang 

Eri "Yesus: “VII kal.lan. Natus Christus in 
ke. Betleem Judaeae” (8 hari sebelum 

kalender Januari, natal Kristus di 
Betlehem Yehuda) 


Buku Registrasi Pajak Romawi kuno Kk 
mencatat bahwa Yesus membayar 
pajak (Mrk 12:14-16: Luk 23:2). Cyrill, 
uskup Yerusalem (348-386 M) meminta 
kepada Kaisar Julian agar mengakses 


Catatan sensus penduduk Romawi kuno dan Ag 
berdasarkan registrasi pajak, ditemukan data bahwa 
Yesus dilahirkan pada tanggal 25 Desember 4 sM 
kalender Julian. 


Dalam sejarah Kaisar Diocletian, 
Nicheporus mencatat sejarah umat 
Kristen saat merayakan natal pada 
tanggal 25 Desember (kalender 

Julian), mereka diserang oleh Kaisar 


Diocletian: “Di Nikomedia (sebuah kota 
Bethenia) ketika hari raya Natal datang, dan 
banyak umat Kristus di segala usia telah berkumpul 
bersama di tempat ibadah untuk merayakan Natal. 
Diocletian Sang Tiran mendapat kesempatan 
menguntungkan saat ia mungkin mencapai kegilaan 
dan kemarahannya, ia mengirim pasukannya ke 
sana untuk mengunci tempat ibadah itu, dan api itu 


Xx 


kx 


-k Kelap kelip terang di pohon Natal diadopsi 


memakan mereka semua habis menjadi abu, 
bahkan dua puluh ribu orang.” 
Kesimpulan, terlalu banyak bukti 
sejarah internal Kekristenan yang 
sangat valid. Salah satunya adalah 
bahwa Yesus Kristus dilahirkan 
pada Bulan Desember (Kalender 
Julian) yang berselisih satu minggu 
dengan kalender Masehi/Gregorian yang kita 
pakai pada hari ini. Yesus Kristus adalah fakta 
iman dan fakta sejarah, bukan tokoh fiktif. 
la benar-benar pernah hadir di dunia ini. 
Hiduplah untuk Kristus. Berakarlah di dalam Dia. 
Berjalanlah di dalam rencana-Nya. 
“For in You we live and move and have our 
being” (Epimenides of Crete, on Cretica, guoted 
by Apostle Paul in Acts 17:28). 


MAKNA POHON NATAL 


dari Chanukkah (Jewish Festival of Light) 


atau disebut juga hari raya Pentahbisan Bait 
Allah Yahudi di Yerusalem (Yoh. 10:22) 
Aa 
Bintang di puncak pohon Natal diadopsi 

dari bintang Daud (the star of David), 
kontekstualisasi tentang Yesus sebagai Terang 
Dunia. 


Cesky Krumlov adalah sebuah desa (sekarang 
suatu daerah) di Republik Ceko di mana 
drama Natal yang bertema “Firdaus” 


pertama kali dipentaskan. 
ae  j 


Pohon Fir (cemara) dipakai dan buah apel 
yang digantungkan di pohon tersebut 
menjadi aksesoris natal 
Pn an en ne | 
Orang Jerman menyebut pohon 

natal dengan sebutan Christbaum 
(pohon Kristus), jadi pohon natal 
melambangkan Yesus Kristus sendiri. 
ee | 
Lambang natal yang terpenting 

adalah Yohanes 8:12 “Aku adalah 
Terang Dunia” IE (Pdt. Antoni 
Moelyono) 


su perpecahan, demo besar dan kerusuhan 

santer mengancam sendi-sendi negara 

kita, Indonesia. Hal ini menimbulkan 
ketidakpastian, rasa khawatir dan takut. Tetapi 
kami sebagai anak muda yang takut akan 
Tuhan percaya bahwa bangsa Indonesia adalah 
bangsa yang cerdas, dewasa dan berani. 

Untuk menunjukkan cinta kepada bangsa, 
ratusan orang dari berbagai usia, mengikuti 
acara “Lari Damai Untuk Indonesia”, pada Sabtu 
pagi (26/11) yang lalu, di kawasan Megamas, 
Manado. 

Acara ini start pukul 5.15 WITA dari 
samping Indomaret Point, dan finish di tempat 
yang sama. Semua mengikuti dengan antusias, 
sambil membawa pesan damai untuk Indonesia 
yang lebih baik, antara lain “Ini bukan waktunya 
lari dari Indonesia! Ini waktunya lari untuk 
Indonesia!”. 

Peserta juga menuliskan harapan dan 
mimpi mereka dalam sebuah spanduk 
berukuran panjang sepuluh meter. “Indonesia 
selalu di Hati”, “Indonesia hidup dalam kasih” 
“Indonesia kan s'lalu damai” adalah sebagian 
dari catatan, mimpi dan doa dari beberapa 
peserta. 

“Saya berharap masa depan indonesia 
semakin baik lagi, dengan lahirnya generasi- 
generasi muda yang takut akan Tuhan, God 
Bless Indonesia,” ujar Rike, salah seorang 
peserta. 

Saat yang sama, Bapak Denny Liang 
mengatakan bahwa keberagaman itu unik 
dan Indonesia itu unik karena terdiri dari 
suku bangsa yang beragam. “Kita menerima 
keberagaman, karena itulah indonesia, tidak 
anti dan tidak alergi dengan keberagaman 
tapi di situlah kita melihat Indonesia dari 
keberagamannya,” ujar Denny sembari 
meneriakkan Indonesia di hatiku. 

Kegiatan ini ditutup dengan doa bersama 
oleh seluruh peserta, yang berdoa untuk 
terpeliharanya rasa aman, damai dalam 
keberagaman Indonesia yang berbeda-beda 
tetapi tetap satu dan saling mengasihi. Bhineka 
Tunggal Ika, God Bless Indonesia. M- (Nando) 


GEREJA 
MAWAR SHARON 


Jl. Cempaka 24, Surabaya. 
E-mail: Info@gms.or.id 
TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 
FAX : (62-31) 5322452 
Persembahan Anda untuk 
Gereja Mawar Sharon dan 
Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No. Rek. A/C 010.049.700.0 
BCA Veteran - Surabaya 
” @gmschurch 
@@gmschurch 


Ml cerda mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 


telp. 031-60007000 ext. 103 / 
surat: GMS - Jl. Cempaka 18i Sby 


GMS Surabaya 

Kebaktian Umum | Pk. 07.00 WIB 
Kebaktian Umum II Pk. 10.00 WIB 
Kebaktian Umum II Pk. 16.00 WIB 
Kebaktian Umum IV Pk. 19.00 WIB 
Army of God Revival Services Pk. 13.00 WIB 
Kebaktian Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Auditorium MSCS (Voltage) 

Kebaktian Anak I Pk. 07.00 WIB 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper 4 Voltage) 

Kebaktian Anak II Pk. 10.00 WIB 


r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper 4 Voltage) 
Kebaktian Anak III Pk. 16.00 WIB 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper 4 Voltage) 
English Service 


(MSCS It.1) Pk. 16.00 WIB 
Kebaktian Anak IV Pk. 19.00 WIB 
r.202 (All Stars), convention hall 
(Supertrooper) 


Army of God Revival Services 
Sabtu Pk. 16.00 WIB 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Keb. Profesional Muda 
Sabtu Pk. 19.00 WI 
Kebaktian Anak (Sabtu) Pk. 19.00 W 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


www 


Bukit Doa "Immanuel" Prigen 
Keb. Umum Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


GMS Unity Surabaya Timur 
Keb. Umum - Anak | Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum « Anak II Pk. 10.00 WIB 


Sanctuary Room, 1st floor. 

Vision Building, Marvell City Complex. 

Jl.Raya Ngagel 123, Surabaya. 

Cp. Melyana (089677931982/081390801878) 


GMS House of Victory Surabaya Selatan 

“ Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, & Rungkut 
Keb. Umum # Anak Pk. 07.00 WIB 
Jl. Siwalankerto 145 

Cp. Deky (081-23288-544) 


GMS Revelation Surabaya Barat 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
Keb. Umum «4 Anak I Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum -« Anak II Pk. 10.00 WIB 


JI. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Denpasar-Bali (The Light) 


Keb. Umum « Anak | Pk. 08.00 WITA 
Keb. Umum « Anak II Pk. 11.00 WITA 
Keb. Umum Pk. 17.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 14.00 WITA 


Keb. Profesional Muda (Sabtu) Pk. 19.00 WITA 
Jl. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 

Telp: 0361-8466437 


GMS Revival Sidoarjo 


Keb. Umum «4 Anak I Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum « Anak II Pk. 10.00 WIB 
Keb. Umum « Anak III Pk. 16.00 WIB 


Keb. Umum IV 4 Pro-M Pk. 19.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Keb. AOG Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Pemulihan (Jumat) Pk.19.00 WIB 


Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 
No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 
Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Revival Madiun 


Umum « Anak | Pk. 07.00 WIB 
Umum # Anak II Pk. 17.00 WIB 
Pro M (umum) Pk. 10.00 WIB 
AOG Pk. 13.00 WIB 
Eaglekidz (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Jl. Bogowonto 1 
Telp: 0351-469869 


GMS One Family Malang 

Keb. Keluarga # ProM 4 Anak! Pk. 07.00 WIB 
Keb. Keluarga # ProM 4 Anak II Pk. 10.00 WIB 
Keb. Keluarga # ProM 4 Anak III Pk. 16.00 WIB 


Keb. Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 WIB 
Jl. Raya Dieng 19, Malang 

Telp. 0341-570539 

GMS Jombang 

Keb. Umum | Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum II Pk. 16.00 WIB 
Eaglekidz (Rabu) Pk. 16.00 WIB 
Keb. Pelajar & Pemuda Pk. 10.00 WIB 
Keb. Pemulihan Jumat) Pk. 18.30 WIB 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 18.00 WIB 


Sekretariat & tempat Ibadah: 
Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
Jl. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Revival Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
Keb. Umum - Anak I Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum « Anak II Pk. 16.00 WIB 
Keb. Remaja Pk. 10.00 WIB 
Jl. WR. Supratman no 104, 

Telp. Kantor 0355-328170 

GMS Revival Jember 

Keb. Umum | Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum II # Pro-M Pk. 10.00 WIB 
Keb. Umum III Pk. 16.00 WIB 
Keb. Youth Pk. 13.00 WIB 
Jl. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 

Eaglekidz | Pk. 07.30 WIB 
Eaglekidz II Pk. 17.00 WIB 
Eaglekidz III Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WIB 


Jl. Trunojoyo 26, Jember. 
Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Telp & Fax 0331-425153 


GMS Kediri 
Keb Umum -# Anak I Pk.10.00 WIB 
Keb. Umum « Anak II Pk. 16.00 WIB 


Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 


GMS Miracle Yogyakarta 


Ibadah Umum Pk. 10.00 WIB 
Keb. Doa Malam (Jumat) Pk. 18.30 WIB 
Keb. Eaglekidz Pk. 10.30 WIB 
Keb. AOG Pk. 13.00 WIB 


Pacific Building It. 3, 

Jl. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 
CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Amanat Agung Magelang 


eb. Umum 
eb. Umum II 4- ProM 

eb. Youth 

eb. Anak (Sabtu) 

I. Gatot Subroto 408 
CP:Irma (081 3244 32651) 


Fax: 0293-3191391 


eb. Umum # Anak 

eb. A0G1 

eb. AOG 2 

I. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 


Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 
Telp: 0293-314652, 0851 00515771 


Pk. 07.00 WIB 
Pk. 17.00 WIB 
Pk. 11.00 WIB 
Pk. 16.00 WIB 


GMS Kemah Kemenangan Salatiga 


Pk. 08.00 WIB 
Pk. 13.00 WIB 
Pk. 16.00 WIB 


CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Tower of Victory Semarang 


eb. Umum # Anak | 
eb. Umum # Anak II 
eb. AOG 


ajapahit 198 


GMS Solo 

Ibadah Umum « Anak | 
Ibadah Umum - Anak II 
Ibadah Youth 

Ibadah Pro-M 


Jl Slamet Riyadi 373 Solo 


(Telp/ Fax): 0271-723172. 
(HP) 082137313553 


GMS Favour Jakarta 
badah Umum -Anak | 
badah Umum «4 Anak II 
badah Youth 

Voltage (Sabtu) 


Gedung TRIBECA Lt. 1 


Telp: 021-56985786 / 87, 
Fax: 021-56985785 


eb. Umum # Pro-M 
eb. Anak 
eb. Youth 


Bandung 40131 


Plaza 2, blok A no. 6 
Telp: (022) 87775119 


GMS Provider Sukabumi 
badah Umum & Anak 


antor & Sekretariat : 


Telp: (0266)6243619 


GMS Mercy Balikpapan 


'eeting Room Royal Palm It.8 
Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 


Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mall 


Pk. 10.00 WIB 
Pk. 16.00 WIB 
Pk. 13.00 WIB 


Gereja Mawar Sharon “Tower of Victory" 
enara Mas Building 3rd floor 


Telp. 024-6721318, fax. 024-6720283 
CP: Monalisa (085713022022) 


Pk. 10.00 WIB 
Pk. 16.00 WIB 
Pk. 13.00 WIB 
Pk. 19.00 WIB 


Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 


Sekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 


Pk. 10.00 WIB 

Pk. 16.00 WIB 
Pk. 13.00 WIB 
Pk. 13.00 WIB 


Central Park Mall, Podomoro City, 


. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 


GMS Tentara Tuhan Bandung 


Pk. 10.00 W 
Pk. 10.30 W 
Pk. 13.00 W 


www 


Pk. 10.00 WIB 


Hotel Maxone, JL. Siliwangi No. 90 
Pesona Pangrango Blok Z3 No. 1 Sukabumi 


Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


eb. Umum 4 Anak | Pk. 10.00 WITA 
eb. Umum #Anakll — Pk. 17.00 WITA 
eb. Youth Pk. 13.00 WITA 
I. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 

Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Marvelous Banjarmasin 


eb. Umum # Anak | 
eb. AOG 
eb. Umum # Anak II 


Sekt. Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 


Banjarmasin (0511-3252888) 
CP : Yuliana (085243551976) 


GMS Grace Samarinda 
eb. AOG 

eb. Umum # Eaglekidz | 
eb. Umum # Eaglekidz II 
Planet Swalayan It.2. 

eb. EagleKidz 


Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 
Cp: Brilli (081308822698) 


GMS Glory of God Pontianak 
eb. Umum (It.2) 

eb. Anal 
badah Youth 

I. A. Yani, Komplek A. Yani 
Sentra Bisnis Blok C-12, 
Megamall, Pontianak. 
Sekre: It.1, (0561- 760049) 


GMS Restoration Ambon 
badah Umum 4 Anak 
badah Youth 


Sekretariat: 


Telp: 0911-314570 
CP: Erik (085347261119) 


GMS Saparua-MIk 

eb. Umum 

eb. Anak 

I. Depan Pasar Saparua 

Ex BANK Danamon) 

Cp: James Loimehiapy 

0852 4300 8824, Tel/Fax.093 


eb. Umum 

eb. Anak 

eb. Pemuda Pelajar 

. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi 

Pp: 0914-22790 

CP: Pdp. Rudy Ritiauw 
085243078844 


D 


eb. Umum I & Anak 
eb. AOG 
eb. Umum II 


95115, Telp. 0431-831226 
Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Breakthrough Kendari 
badah Umum I 
badah Umum II 


CP : Novita (0852 5613 3910) 
Telp. 0401 - 3128751 


GMS Masohi (Maluku Tengah) 


I. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
Samping Apartemen Lagoon) Bahu - Manado 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 13.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 


HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 


Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 


Pk. 13.00 WITA 
Pk. 10.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 


Pk. 17.00 WITA 


Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 


I. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 


Pk. 10.00 WIB 
Pk. 10.15 WIB 
Pk. 14.00 WIB 


Pk 10.00 WIT 
Pk 14.00 WIT 


Convention Hall Pacific Hotel Ambon Lantai 2, 
alan Cendrawasih no. 8 Ambon 


alan Rijali no. 26 Belakang Soya 
ecamatan Sirimau, Ambon 97123 


Pk. 09.30 WIT 
Pk. 16.30 WIT 


-21487) 


Pk. 09.30 WIT 
Pk. 16.00 WIT 
Pk. 13.00 WIT 


GMS Tower of Strength Manado 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 14.00 WITA 
Pk. 18.00 WITA 


Pk. 09.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 


Ruko GMS Breakthrough Kendari 
I.Supu Yusuf ( depan Plaza Kubra), Mandonga 


GMS Bitung 
ebaktian Umum # Anak Pk. 10.00 WITA 
ebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.30 WITA 


. Samrat Pakadoodan Ling 3 (Sebelah Yebenlin) 
Telp: 0438 — 30903 


GMS Tondano (HOR) 
ebaktian Umum # Anak Pk. 10.00 WITA 
ebaktian AOG Pk. 17.00 WITA 
. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 
(Depan Kantor Pos Tondano) 
Telp: 0431 — 324046 


v 


GMS Kotamobagu 
ebaktian Umum # Anak Pk. 10.00 WITA 
ebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 


. Sutoyo no. 28, 
(Depan Apotik Kotamobagu) 
Cp. Gabriel Dimas (08229033390) 


GMS God's Dwelling Place Makassar 


eb. Umum | 4 Anak. Pk. 10.00 WITA 
eb AOG. Pk. 13.00 WITA 
eb Umum II 4 Pro-M. Pk. 17.00 WITA 


Hotel M-Regency 

|. Daeng Tompo No. 8 Makassar 
Cp. Neltje (082187924935 ) 

Sek. Jl. Sungai Nuri No. 3A 


GMS My Home Medan 


Keb. Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
Keb. Umum # Anak | Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum # Anak II Pk. 10.00 WIB 
Keb. Umum # Anak III Pk. 16.00 WIB 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 13.00 WIB 
Keb. AOG Pk. 13.00 WIB 


Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
1530760-61 


GMS True Vine Pekanbaru 
eb. Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
eb. Anak (It. 1, VIP A.B.C) Pk. 10.00 WIB 
di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 
eb. Youth (Sekretariat It.3) Pk. 14.00 WIB 
Sekretariat : 
n 
P: 


. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 
: Irawati Santoso (0812 6882 8800), 
elp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Lighthouse Palembang 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. 
Semeru 1, Jl. Jend. Sudirman 57 

CP: Paul (081332212471) 

badah Youth Pk. 14.00 WIB 
omp. Ruko Graha Maju Motor 

. Rasyid Nawawi No. 24-26F 

Telp (0711) 361425 / 366572 

CP. Theo (081995118283) 


4 


GMS Lampung 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Marcopolo, Ruang Restaurant 
JI 
Cc 


. Dr. Susilo no. 4, Lampung 
P: Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


GMS Jambi 

Keb. Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
Kompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 

Telp 0741- 5911180 CP : Edi Riyanto Ong - 
0813 3824 7888, Weinna - 0812 6065 6562 


